KOMIK INI HANYALAH CERITA FIKSI BELAKA. 


MENGANDUNG BEBERAPA ADEGAN MENYERAMKAN. 
BAGI ANDA YANG TIDAK TERBIASA DENGAN ADEGAN KEKERASAN, 
DISARANKAN UNTUK TIDAK MEMBACA CERITA INI. 






COMPOSE NOTE 


i ALL UNREAD Е A MOVE- | (READ 
7 MAILBOX 
» NOTES a О HWANG NEW SHORT MYSTERY COMIC 4 
% SENT ITEMS РЕСЕМЕО 
| DRAFTS 

1 SPAM ። 
DELETED ITEMS 

MY MAILBOX 

[ Notes 


AKU TERLALU TAKUT 
UNTUK MEMBUKANYA. 


DER” 


8 JOONHO HWANG NEW SHORT MYSTERY CO 








BAHWA ADA SESUATU YANG 


СА | AH ПЕМСАМ 


BAHWA ADA SESUATU YANG 


CAI AH NENG 


JOONHO DAN AKU 
SEDANG MENYIAPKAN KOMIK 
HOROR SPESIAL MUSIM PANAS 

UNTUK PENERBIT NAVER. 





JOONHO MENULIS CERITA 
DAN AKU YANG MENGGAMBAR 
KOMIKNYA. 


JOONHO PERGI 
MELAKUKAN RISET KE TEMPAT 
YANG INGIN ዘለ GUNAKAN 
UNTUK CERITANYA. 


SEBUAH 
RUMAH SAKIT TUA 
YANG SUDAH TIDAK 

ΤΕΒΡΑΚΑΙ... 














AAAH! 
TOLOOONG!! 








KAYAKNYA INI 
MEMANG TUJUANNYA 
BUAT NAKUT-NAKUTIN 
PEMBACA. 


SECARA KESELURUHAN, 
STRUKTUR CERITA SUDAH 
MATANG, SIH, CUMA... 








PAS AKU GAMBAR, 
KOK, HASILNYA KURANG 
SERAM, YA. 


KALAU JOONHO 
NGGAK BISA BIKIN NASKAH 
YANG BAGUS, AKU HARUS 

IKUT MIKIR, NIH. 





HEI, MASIH 
RISET DILUAR, YA? 


GIMANA KABARNYA? 
DAPAT CERITA HOROR YANG 
BAGUS UNTUK KOMIK KITA, 

NGGAK? 





AKU MASIH 
BERKELILING, NIH. 
TAPI AKU BELUM 
MENEMUKAN YANG 

MENARIK. 


TAPI SELAGI MASIH 
DI SINI, KUCOBA PIKIRKAN 
LAGI, DEH. HARUSNYA PELAN- 
PELAN PASTI DAPAT IDE, 
SIH... 








NGOMONG-NGOMONG, 
SINYAL DI SINI KURANG 
BAGUS, NIH, 


SUSAH BANGET MAU 
NELPON KAMU. 


INI SAJA BARU DAPAT 
SINYAL. 


AKU JUGA HERAN. 
PADAHAL DI SINI BANYAK 
SEKALI ANTENA PEMANCAR. 


NGGAK PERNAH 
KEPIKIRAN, MASAK ADA 
TEMPAT DI KOREA YANG 

NGGAK ADA SINYAL. 


JADI, KALAU NANTI KAMU SUSAH 
MENGHUBUNGIKU, SMS SAJA IDE 
YANG BERHASIL KAMU DAPAT. 





NANTI KALAU AKU JUGA 
MENEMUKAN IDE ATAU 
BAHAN CERITA YANG BAGUS, 
AKU EMAIL, DEH. 





EH, 
TAPI KAMU BAKAL 
DI SITU SAMPAI 
KAPAN? 


AKU BELUM TA~ 
SRRRRTT... 











πιω 
(ааа) 


EE 






NGAPAIN DIA 
MALAM-MALAM GINI 
BERKELIARAN NGGAK 
JELAS2 






BEBERAPA HARI 
KEMUDIAN, 


REGULAR ATTACHMENT 


ра 


AKU MENDAPAT E-MAIL 
DARI JOONHO. 





AKU MELAMPIRKAN 
BEBERAPA FOTO UNTUKMU, 
TOLONG PICEK KAYAKNYA 

RUMAH SAKIT YANG 

TERBENGKALA! INI 

LUMAYAN TERKENAL. 


BANYAK YANG BILANG 
KARENA BANYAK 
PASIENNYA YANG TEWAS 
ATAU JADI ви А TANPA 
ALASAN YANG JELAS, 





GOSIPNYA ADA DOKTER 
YANG SUKA MELUBANGI 
KEPALA PASIENNYA DAN 
MELAKUKAN PERCOBAAN 

YANG Амен-Амен. 


DAN SEJAK RUMAH SAKIT 
ITU DITUTUP, TAMPAKNYA 
SETIAP ORANG YANG DATANG 
KARENA PENASARAN, MATI 
ΚΕΝΑ PENVAKIT MISTERIUS 
ATAU HILANG TANPA JEJAK, 
BANYAK CERITA ANEH- 
ANEH SEPERTI ITU 
YANG BEREDAR, 





ADA YANG PERNAH 
MENDATANGKAN DUKUN UNTUK 
MENGUSIR ROH-ROH HALUS DI SINI, 
ТА?! NGGAK ADA YANG BERHASIL. 
JAQI NGGAK ADA LAGI YANG 
BERANI KE SINI, 


Ако, SIH, NGGAK 
PERCAYA SAMA YANG 
BEGITVAN, ТАРІ SETELAH 
BERADA DI SINI, kok, 
RASANYA SERAM Јо&А, 


AKU MENDAPATKAN 
FIRASAT BURUK SETELAH 
MEMBUKA E-MAIL DAN 
MELIHAT FOTO-FOTO YANG 
TERLAMPIR. 





AKU COBA MENGHUBUNGI 
JOONHO, TAPI TIDAK PERNAH 
DIANGKAT. 


AKU JADI BERPIKIR, 
JANGAN-JANGAN BUKAN 
KARENA JOONHO NGGAK 

MAU ANGKAT... 


ТАР! KARENA DIA 
NGGAK BISA ANGKAT... 










MALAM 


= SERIKUTNYA MAILBOX 727 


COMPOSE NOTE 


' UNREAD: SELECT ALL = | | «DELETE! | FORWARD 


| ALL 





+ NOTES 


k SENT ITEMS RECEIVED 
AKU DAPAT 


E-MAIL LAGI. 


DI DALAMNYA 
NGGAK ADA TULISAN 
APAPUN. 


CUMA ADA FOTO 
SUASANA DI DALAM 
RUMAH SAKIT ITU YANG 
GELAP GULITA. 





МЕДА OPERASI YANG 
SUDAH BERKARAT, SEPINTAS 
MIRIP MEJA PENYIKSAAN. 


7 DAN ADA ВАМҮАК 
À 1 ALAT-ALAT DAN POTONGAN 
ነ ORGAN BERSERAKAN 

қ DI LANTAINYA. 





AKU MEMBAYANGKAN, 
KALAU TIBA-TIBA SESEORANG 
NCUL DI SALAH SATU 
DERETAN PINTU DI LORONG 
YANG TAK BERUJUNG INI. 


ADA SATU FOTO 
TERAKHIR YANG BENAR- 
BENAR MEMBUATKU 
MERINDING. 





FOTO ITU HANYALAH 
SEBUAH FOTO RUANGAN 
YANG GELAP GULITA, 
AKU NGGAK BISA 
LIHAT APA-APA. 


TAPI 
SUASANA GELAPNYA 
NGGAK WAJAR. 


AKU YAKIN MELIHAT 
SESUATU YANG SEDANG 
MENGINTIP DI 
KEGELAPAN. 





AKU TERUS MENCOBA 
MENELPON JOONHO SELAMA 
BEBERAPA HARI. 


TIAP KALI AKU MENELPONNYA, 
YANG TERDENGAR HANYA 
SUARA GETARAN HALUS. 


SEAKAN-AKAN ITU SUARA 
DARI MESIN TUA YANG TIDAK 
PERNAH DIMINYAKI. 





LALU AKHIRNYA AKU MENDAPAT E-MAIL KETIGA DARINYA. 


ANEH, DIA BISA 
KIRIM E-MAIL, TAPI 
NGGAK BISA ANGKAT 

TELPON... 


UNTUK SEMENTARA 
PEMIKIRAN ITU KUABAIKAN, 
DAN KUPUTUSKAN UNTUK 
SEGERA MEMBUKA E-MAILNYA. 





46:8) 


APA-APAAN 
INI... 





ISINYA CUMA HURUF- 
HURUF TAK BERARTI YANG 
ACAK-ACAKAN. 


MUNGKIN KARENA 
KONEKSI INTERNET ATAU 
KOMPUTERNYA 
BERMASALAH... 


ATAU MUNGKIN 
DIA MENCOBA 
MENAKUT-NAKUTIKU 
SAJA? 


DIA BELUM JADI 
GILA GARA-GARA PERGI 
KE TEMPAT ITU, KAN? 


KUABAIKAN PERASAANKU 
YANG TIDAK ENAK, DAN SEGERA 
MEMBUKA LAMPIRAN 
FOTONYA. 





DAN DI SAMPINGNYA 
ADA SOSOK SEPERTI DOKTER 


YANG SIAP UNTUK 
MELAKUKAN OPERASI. 





DI FOTO PERTAMA, 


ADA ORANG YANG TERBARING 
DI MEJA OPERASI. 





LALU DI FOTO SELANJUTNYA, 
DOKTER ITU MENOLEH DAN 


MEMANDANG KE KAMERA. 





DI TANGAN DOKTER ITU, 


ADA BOR ВЕРАН. 





SEPASANG TATAPAN MATA 
YANG DINGIN, SEAKAN 


MENUSUKKU DARI 
LAYAR MONITOR. 





ча» 


SAAT AKU MEMALINGKAN 
TATAPAN DARINYA, AKU MELIHAT 


SOSOK DI ATAS MEJA OPERASI YANG 
SUNGGUH MEMBUAT 
TUBUHKU LEMAS. 





PAKAIAN DAN SEPATU DARI 
ORANG YANG ADA DI ATAS 
MEJA OPERASI 





MILIK I00NHO 


AKU SEMPAT 
MELAPORKANNYA KE POLISI, 
TAPI MEREKA NGGAK 
MENEMUKAN APA-APA. 


BAHKAN TIDAK ADA SATUPUN 
JEJAK PETUNJUK BAHWA JOONHO 
PERNAH KE TEMPAT ITU. 


AKU TERUS 
TERBAYANG WAJAH 
DOKTER ITU, 


AKU TAKUT 
JOONHO TABA-TIBA 
MENELPONKU. 


UNTUNGNYA, SIH, 
NGGAK. 





TAPI 





MAILBOX 1/727 






COMPOSE NOTE 
|. ALL UNREAD SELECT ALL = MOVE: [READ 

` MAILBOX * 

+ NOTES i ዐ HWANG NEW SHORT MYSTERY COMIC 4 
| SENT ITEMS | PECEVED 
| DRAFTS 

| SPAM 

DELETED ITEMS 

му MAILBOX 


AKU NGGAK BERANI 
MEMBUKANYA. 


SENDER SUBJECT ~ 
8 JOONHO HWANG NEW SHORT MYSTERY CO 





KARENA AKU ፐለዘሀ 
PASTI ADA HAL YANG NGGAK 
BERES DI DALAMNYA. 





SEAKAN ADA YANG 
MENUNTUNKU, TANGANKU 
BERGERAK SENDIRI DAN 
MEMBUKA FOTO ITU. 





ISINYA CUMA FOTO 


YANG GELAP GULITA. 





SAKING GELAPNYA 
AKU SAMPAI MENGIRA 
MONITORNYA MATI. 


DAN MONITOR YANG GELAP ITU 
MEMANTULKAN WAJAHKU 
SEPERTI SEBUAH CERMIN. 





LALU AKU MELIHAT SOSOK 
DOKTER ITU BERDIRI 
DI BELAKANGKU DAN 
MENATAPKU. 


ο 


ም-- | 
N ШШ A 


<=» 
Qs 








РАК, HARI INI BATAS WAKTU 
PENGUMPULAN SUBMISI KOMIK, 


ТАР! PENULIS DAN KOMIKUSNYA 
NGGAK ADA KABARNYA 
SAMPAI SEKARANG. 








APAKAH MEREKA 
MENYAMPAIKAN AKAN 
TERLAMBAT 
MENGUMPULKAN? 


HMM.. 
KAYAKNYA NGGAK, 
SIH... 


SAYA SUDAH COBA 
MENGHUBUNGI MEREKA 
KEMARIN, TAPI YANG TERDENGAR 
CUMA SUARA DENGUNGAN. 


APA PERLU SAYA 
COBA LAGI? 


EH, PENGARANGNYA 

BARU SAJA MENGIRIM 

NASKAH KOMIKNYA, 
NIH. 


JUDULNYA... 





RIS ΕΙ 


